dari hobi jadi 


Profesional 


Tip-trik Menjadi Fotografer Andal 


N 3 Yannes Irwan Mahendra 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Hobi 
Jadi Profesional 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


. 


Dari Hobi 
Jadi Profesional 


Yannes Irwan Mahendra 


Penerbit ANDI Yogyakarta 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Hobi Jadi Profesional 
Oleh: Yannes Irwan Mahendra 


Hak Cipta O 2010 pada Penulis 

Editor : Maria Agustina S 

Setting : Ery Hermawan Sutanto 
Desain Cover : Bowo 

Korektor : Amanda / Aktor Sadewa 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 


Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk 
apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan 


sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis. 


Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) 


Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 


Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281 


Mahendra, Yannes Irwan 


Dari Hobi Jadi Profesional/ Yannes Irwan Mahendra, 


— Ed. Il. — Yogyakarta: ANDI, 

II RR TN WR IT 3 
xXx 486 hlm.: 19 x 23 Cm. 

GO KE UU Ge SA 


ISBN: 978 — 979 — 29 — 1504— 4 
|. Judul 
1. Photography 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


10 


DDC'21 : 770 


000 SpecialiThanks op 


" Pertama-tama, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha 
Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan. 


s Teristimewa untuk mendiang Ayah tercinta Alm. Imanuel Hartono untuk 
dedikasi dan motivasinya untuk terus berkarya. 


» Teristimewa untuk istriku, Ati Widiastuti, SE., atas kesetiaan dan kesabarannya, 
serta untuk anak-anakku kelak. 


" Kepada keluarga di Jatibening dan di Solo yang terus mendukung dalam doa. 


" Kepada para pengajar di Darwis Triadi School of Photography: Bpk Darwis 
Triadi, Bpk Goenadi Haryanto, Bpk Ferry Ardianto, Ibu Dianti Andajani, Bpk 
Joni, Bpk Arbain Rambai, dan lainnya. Terima kasih atas ilmunya yang sangat 
berharga. 


" Kepada rekan-rekan kerja di PT Astra Honda Motor, khususnya untuk Bpk 
AS Tedjosiswojo, Bpk Handy Hariko, Bpk Franky Darmawan atas kesempatan 
mengikuti training fotografi, Design graphic dan Multimedia. 


" Kepada Mr Robin, yang membantu menerjemahkan artikel Lighting Karakter 
dan juga untuk Rofi dan Dairen, yang telah membantu proses editing. 


" Kepada teman-teman di Luna Studio: Dini, Edwin, Wisnu, Kiky. Terima kasih 
- untuk kesempatannya. | 


" Kepadateman-teman publikasi di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, khususnya 
untuk Bram Yerusa dan Dody Chandra atas ajakan dan kesempatan belajar 
fotografi. 


# Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini, yang tidak bisa 
—. penulis sebutkan satu per satu. 


Dari Hobi Jadi Profesional 


000 Kata Pengantar op 


Buku fotografi ini saya beri judul Dari Hobi Jadi Profesional Sebagai seorang 
pemula di dunia fotografi dan dengan segala keterbatasannya, penulis mencoba 
menyusun materi dasar-dasar fotografi yang sederhana dan mudah dimengerti. 


Banyak teknik-teknik fotografi yang dapat dipelajari dalam buku ini. Dengan 
penguasaan teknik, penulis merasakan kepercayaan diri untuk menjadi seorang 
' profesional. Dari foto-foto yang penulis hasilkan, terlihat sekali perbedaan ketika 
sebelum dan sesudah menggunakan teknik fotografi. 


Dengan semakin majunya dunia digital fotografi, hobi fotografi saat ini menjadi 
lebih mudah dipelajari, lebih murah dan lebih luas karena dapat diolah langsung di 
komputer. Hal ini menjadikan fotografi menjadi lebih menarik untuk diminati. 


Tidak sekedar hobi, bagi penulis fotografi dapat menjadi profesi. Karena dengan 
menekuni dunia fotografi, seseorang dapat menjadikan fotografi sebagai salah 
satu sumber penghasilan. 


Belajar fotografi cukup mudah. Untuk itu, Anda jangan pesimis dulu sebelum 
berusaha karena tidak ada yang bisa menduga bahwa hanya dari hobi, Anda 
bisa menjadi seorang profesional. Selamat berkarya. Majulah dunia fotografi 
Indonesia. 


Jakarta, 25 Oktober 2008 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Special Th AR Henna -22 2002222222 an ed eenn2 ae rn 2NNNN An -- - cone -nA0RPRAR Ans 


Kata Pengantar 


Daftar ISi ......»-.»»coo&cooo»oooo. cod dl Tana mann NUNN Ke BLN OEM Aaiba 2 oo on 0020002 no20oo020 i 


Bab 1 Teknologi Fotografi 


JENIS-JENIS KAMERA 

CARA KERJA KAMERA 
MACAM-MACAM KAMERA 
LENSA 

FILTER 

LAMPU KILAT/FLASH 

FILM 

SENSOR KAMERA DIGITAL 


MEMORY CARD 
Bab 2 Panmetamman Dasar FotOfafi coco. oo.oco.oooooo.oo.o.o..... 


DIAFRAGMA 

SHUTTER SPEED (RANA) 
EXPOSURE 

ASAVISO 

WHITE BALANCE (WB) 
RESOLUSI 


Dah'3. Karakter CAhaya.coicseie enek kkainokan wan NN NA SRa ai Oia imun KIA E Paman maman 


KUALITAS CAHAYA 
ARAH CAHAYA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 5 Profesi Fotografi 


Gallery Photo 


Dari Hobi Jadi Profesional 


Bab 4 Komposisi 


PEMILIHAN FORMAT BINGKAI (FRAME) 
ELEMEN-ELEMEN DESAIN 

PENEMPATAN OBJEK 

SUDUT PEMOTRETAN (ANGLE OF VIEW) 
RULE OF THIRD (ATURAN SEPERTIGA) 
ARAH GERAK OBJEK 

PERSPEKTIF 

TEKNIK FRAMING 


STUDIO FOTO 
PRE-WEDDINGAWEDDING 
JURNALISTIK 

ADVERTISING FOTOGRAFI 
OTOMOTIF FOTOGRAFI 

FOOD FOTOGRAFI 

EKSTERIOR & INTERIOR FOTOGRAFI 
FASHION FOTOGRAFI 

STOCK FOTO 


Bab 6 Tips Fotografi 


Daftar Pustaka 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


43 


AA 
46 
47 
49 
52 
53 
54 
55 


57 


58 
58 
60 
63 
64 
64 
65 
66 
67 


69 
75 


81 


Special That nano no n2 ena n2 2022202 dfMNa nan e2 nenas 2 2e2 2 2x» snannasnAUKAKa ana» ii 
Kata Pengantar V 
Daftar Isi ........ooco.Ko#oorooooo.icoooioocoie Yen aa nenen VERAN “ana UT E MENNNNNNIA» oo oo2o» cocoa os... vi 
Bab 1 Teknologi Fotografi 1 
JENIS-JENIS KAMERA 3 
CARA KERJA KAMERA 3 
MACAM-MACAM KAMERA 4 
LENSA 7 
FILTER 9 
LAMPU KILAT/FLASH 9 
FILM 10 
SENSOR KAMERA DIGITAL 12 
MEMORY CARD 14 
Bab 2 Pengetamnan Dasar FOtOGF Afi acer exo. 222non22ron oa sen 00202 o nenen nee neon ena 17 
DIAFRAGMA TZ 
SHUTTER SPEED (RANA) 18 
EXPOSURE 19 
ASAVISO 21 
WHITE BALANCE (WB) 23 
RESOLUSI 25 
Bab: Karakter Cahaya aan anna kaan 27 
KUALITAS CAHAYA 28 
ARAH CAHAYA 41 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 5 Profesi Fotografi 


Dari Hobi Jadi Profesional 


Bab 4 Komposisi 


PEMILIHAN FORMAT BINGKAI (FRAME) 
ELEMEN-ELEMEN DESAIN 

PENEMPATAN OBJEK 

SUDUT PEMOTRETAN (ANGLE OF VIEW) 
RULE OF THIRD (ATURAN SEPERTIGA) 
ARAH GERAK OBJEK 

PERSPEKTIF 

TEKNIK FRAMING 


STUDIO FOTO 
PRE-WEDDINGAWEDDING 
JURNALISTIK 

ADVERTISING FOTOGRAFI 
OTOMOTIF FOTOGRAFI 

FOOD FOTOGRAFI 

EKSTERIOR & INTERIOR FOTOGRAFI 
FASHION FOTOGRAFI 

STOCK FOTO 


Bab 6 Tips Fotografi 
Gallery Photo 


Daftar Pustaka 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


43 


babat 
46 
47 
49 
52 
j5) 
54 
22 


57 


58 
58 
60 
63 
64 
64 
65 
66 
67 


69 
715 


81 


Bab 1 


kamera digital, hobi fotografi saat ini tidak membutuhkan biaya 

yang banyak dibandingkan dengan menggunakan kamera 
analog. Hasil dari pemotretan dapat langsung dilihat di komputer, 
tanpa harus melewati pencucian film. Gambar yang dihasilkan dapat 
langsung dipilih, apakah mau dicetak atau langsung dihapus. Selain 
itu dengan kamera digital, hasil gambar dapat diolah langsung dalam 
komputer untuk kebutuhan multimedia (film, periklanan, jurnalistik). 


D engan berkembangnya teknologi fotografi menggunakan 


Fotografi berasal dari 
bahasa Yunani, Photos 

dan Graphos Photos yang 
berarti cahaya dan Graphos 
berarti menggambar 

atau melukis. Jadi, arti 
fotografi sesungguhnya 
adalah menggambar/ 
melukis dengan cahaya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Hobi Jadi Profesional 


Dari hakekat fotografi ini, sesungguhnya kamera adalah sebuah alat yang berfungsi 
merekam cahaya ke dalam film pada kamera analog, atau merekam cahaya ke 
dalam kartu memori pada kamera digital. 


Banyak orang berpendapat bahwa untuk mendapatkan hasil gambar foto yang 
bagus harus menggunakan peralatan yang bagus dan mahal. Anggapan tersebut 
mungkin benar, tetapi bukan semata-mata karena bagus dan mahalnya kamera 
saja, melainkan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang fotografi merupakan 
faktor seseorang dapat menghasilkan gambar foto yang bagus. 


ME Foto saya waktu masih kecil - Smart, Creative and Funky 


Foto tidak sekedar kertas yang bergambar. Foto dapat memberikan ungkapan, 
cerita atau perasaan kita terhadap orang lain Dengan foto kita dapat menceritakan 
suatu kejadian yang telah berlangsung dan yang kita alami. Dengan foto, kita juga 
dapat memberikan suatu informasi kepada orang lain, seperti keindahan alam, 
kejadian peristiwa, produk dll. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Teknologi Fotografi 


Dengan foto, kita dapat merasakan perasaan seseorang, misalnya foto pre- 
wedding di mana sering terlihat sepasang kekasih yang begitu mesra. Dengan 
demikian, menjadi seorang fotografer yang baik tidak hanya dapat menghasilkan 
gambar yang bagus, tetapi dapat juga menyampaikan maksud dari gambar foto 
tersebut. 


JENIS-JENIS KAMERA 


Berdasarkan proses kerjanya, kamera dapat dibedakan menjadi 3 macam: 
1. Kamera manual 

Semua fasilitas pengendali kamera diatur secara manual. 
2. Kamera semi-otomatis 


Sebagian fasilitas pengendali kamera diatur secara otomatis oleh kamera dan 
sebagian lagi diatur secara manual oleh pemotretnya. 


3. Kamera otomatis penuh 


Semua fasilitas pengendali kamera diatur secara otomatis penuh oleh kamera. 


CARA KERJA KAMERA 


Prinsip kerja kamera sesungguhnya sangatlah sederhana, yaitu kotak/badan 
kamera yang memiliki ruang yang benar-benar gelap dan kedap cahaya. Di depan 
ruang tersebut terdapat pintu celah untuk memasuki cahaya atau sinar (lensa). 
Cahaya yang masuk direkam atau diproyeksikan ke dalam bidang film. Cahaya 
yang terekam pada film tersebut diproses secara kimia dengan dituangkan ke atas 
kertas dalam kamar gelap “Darkroom". 


Dari cara kerja kamera ini, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya cara kerja 
kamera hanya mengatur besar-kecilnya celah terbuka pada lensa dan kecepatan 
pintu celah membuka-menutup. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Hobi Jadi Profesional 


Besarnya pintu celah dan kecepatan pintu celah memengaruhi banyaknya 
cahaya yang masuk dan yang direkam pada film. Seperti penjelasan pada bab 
berikutnya bahwa besar pintu celah kamera disebut Diafragma (Aperture/Bukaan), 
sedangkan kecepatan pintu celah membuka dan menutup disebut Shutter Speed 
(Kecepatan). 


MACAM-MACAM KAMERA 


1. View Camera 


Merupakan desain kamera tertua dan konstruksi yang paling sederhana. 
Ukurannya relatif besar dan berat sehingga kurang praktis jika dipakai di luar 
ruangan, banyak dipakai di studio foto. 


Lensa berada di bagian depan dan Groundglass di 
bagian belakang. Groundglass, selain berfungsi 
sebagai view finder, juga berfungsi untuk 
meletakkan film. Film yang diperguna- 
kan adalah film sheet, yaitu film yang 
berbentuk lembaran-lembaran, yang 
ukurannya bermacam-macam, yakni 
10x12cm, 20x25cm. 


Di tengah bagian terdapat penyam- 
bung yang terbuat dari kain/kertas 
yang disebut “below”, bentuknya 
berlipat-lipat untuk memungkinkan 
lensa dapat digerakkan maju dan 
mundur guna pengaturan ketajaman 
gambar. “Below” menghubungkan 
lensa dengan Groundglass, fleksibel, 
dan kedap cahaya. 


Sumber: www.gregrob.ca 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Teknologi Fotografi 


Keuntungan dari kamera jenis view camera adalah foto-foto yang dihasilkan 
berukuran besar dan gambar yang tajam. Kamera ini lebih banyak digunakan 
fotografer untuk kebutuhan periklanan (gambar Billboard). Merk yang terkenal 
pada jenis kamera ini adalah Lonhof dan Sinar. 


. Range Finder Camera (RF Camera) 


Kamera jenis ini sering kita temui. Biasa disebut kamera kompak karena 
bentuknya ringan dan kecil, mudah dibawa kemana-mana. Pada umumnya 
jenis kamera ini terdapat jendela bidik dan lensa yang terpasang mati. 


Keuntungan dari jenis kamera ini 
adalah bentuknya praktis karena 
kecil dan ringan sehingga mudah 
dibawa kemana-mana, harganya 

pun relatif lebih murah. Namun 
dalam penggunaannya hanya ter- 
batas pada pengambilan gambar 
jarak dekat saja. Merk kamera jenis 
ini adalah Olympus, Canon, Kodak, 
Fujica, dan Konika. 


. Reflex Camera 

Jenis kamera ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: 
A. Reflex lensa kembar 

B. Reflex lensa tunggal 


Perbedaan antara kedua jenis kamera reflex tersebut terletak pada sistem 
pembidikan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Hobi Jadi Profesional 


A. Reflex lensa kembar/Twin Lens Reflex Camera (TLR) 


Memiliki lensa kembar di mana salah satu 
lensa berfungsi sebagai viewfinder. Kamera ini 
merupakan kombinasi dari View Camera dan 
Rangefinder Camera, di mana kedua lensanya 
dapat diganti-ganti. 


Sumber: www.vintagebygolly.com 


. Reflex lensa tunggal/Single Lens Reflex Camera (SLR) 


Reflex jenis lensa tunggal terdapat prisma un- 
tuk meneruskan gambar yang diamati. Pada 
jenis lensa tunggal ini dapat dikatakan apa 
yang terlihat pada pengamatan merupa- 
kan apa yang nantinya menjadi gambar. 


Pada Reflex lensa tunggal, penggantian 
lensa lebih mudah, melihat komposisi 
lebih jelas, mengatur fokus lebih akurat 
dan pengaturan cahaya melalui lensa 
lebih tepat. 


Dengan keunggulan inilah Reflex lensa tunggal saat ini lebih banyak dipakai 
oleh fotografer profesional maupun para jurnalistik. Beberapa merk kamera 
jenis ini adalah Nikon, Canon, Pentax, Olympus, Sony dll. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Teknologi Fotografi 


4. Polaroid Camera 


Kamera ini sering kita temukan di tempat- 
tempat wisata karena kamera Polaroid 
. dapat langsung menghasilkan foto tanpa 
melewati negatif dan positif. Kamera 
polaroid menggunakan film khusus 
yang berupa kertas foto yang 
mengandung bahan-bahan kimia. 
Jenis film ini disebut film instant. 


Kekurangan dari kamera polaroid ini 
adalah hasil foto tidak dapat dicetak Sumber: www.kenrockwell.com 
ulang karena tidak ada film negatifnya, dan keta- 

hanan fotonya pun tidak sebagus film biasanya. 


LENSA 


Seperti dijelaskan pada bagian cara kerja kamera, lensa adalah bagian pintu celah 
untuk memasuki cahaya. Lensa mengumpulkan cahaya dari sebuah objek dan 
memproyeksikannya ke film. 


Lensa merupakan bagian yang penting dari sebuah kamera karena lensa sangat 
menentukan baik buruknya gambar yang dihasilkan. Besarnya bukaan diafragma 
pada lensa menentukan jumlah cahaya yang masuk. Jika bukaan diafragma terlalu 
besar maka cahaya yang masuk juga banyak sehingga gambar yang dihasilkan 
akan menjadi terlalu terang (over). Sebaliknya, jika bukaan diafragma lensa terlalu 
kecil maka cahaya yang masuk juga sedikit sehingga gambar yang dihasilkan akan 
menjadi gelap (under). 


Pada lensa kamera biasanya tertulis besarnya kekuatan lensa membuka, seperti 
pada lensa kamera Nikon ED, AF Nikkor 70-300mm 1:4-5,6. Dengan demikian, 
berarti kekuatan lensa pada bukaan diafragma maksimum f4 pada 70mm dan 
f5.6 pada 300mm. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dari Hobi Jadi Profesional 


Jenis-jenis lensa pada kamera, yaitu: 


1. Lensa sudut lebar (Wide angle) 


Pemotretan dengan sudut pandang lebar, seper- 
ti arsitektur, interior dan pemandangan alam. 
Panjang lensa 17mm s/d 70 mm. Hati-hati de- 
ngan lensa sudut lebar karena latar belakang 
yang Anda foto akan lebih kecil dan jauh dari 
yang dilihat dengan sudut pandang mata Anda. 


2. Lensa normal (Standard) 


Sudut pandang sebanding dengan yang terlihat 
mata manusia. Lensa jenis ini banyak dipakai untuk 
pemotretan di studio. Panjang lensa 50 mm (fixed 
lens). 


3. Lensa jauh (Tele) 


Untuk pemotretan jarak jauh, se- 
perti pemotretan jurnalistik/momen 
dan liputan olahraga. Panjang lensa 
70 s/d 300mm. 


Selain tiga jenis di atas, ada juga lensa yang merupakan penggabungan atau 
pengembangan dari fungsi lensa, seperti lensa Zoom, Macro, Super Wide Angle, 
Fish Eye. Jenis lensa ini biasa disebut lensa variasi atau lensa spesial. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


FILTER 


Penyaring cahaya yang berbentuk kaca tembus cahaya (mempunyai ketebalan rata). 
Filter dipasang di ujung depan lensa. Ada beberapa jenis filter, di antaranya: 


15 


Filter Color 


Filter yang terdiri dari selembar polarisator warna. Digunakan untuk efek-efek 
tertentu. 


. Filter Conversion 


Filter yang terdiri dari selembar polarisator dengan filter 


konversi warna. Digunakan untuk memberikan efek yang lebih cerah. 


. Filter Fider 


Filter yang terdiri dari dua filter PL linier yang digabung menjadi satu. 


. Filter Polarizing Circular 


Filter dipakai untuk menghilangkan refleksi dari segala permukaan yang 
mengkilat, menambah saturasi warna dan berguna untuk membirukan langit. 


Filter ND 
Filter ini berfungsi untuk menurunkan kekuatan sinar. 
Filter Nebula 


Filter yang menghasilkan gambar dengan efek pancaran sinar radial yang 
berpelangi. 


LAMPU KILAT/FLASH 


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hakekat fotografi adalah melukis 
dengan cahaya maka untuk mendapatkan gambar yang baik dibutuhkan sumber 
cahaya yang baik juga. Akan tetapi, cahaya yang ada kadang tidak cukup untuk 


10 SeuanaNa 
Dari Hobi Jadi Profesional 


melakukan pemotretan. Dengan demikian, 

kita membutuhkan alat bantu cahaya untuk 

mendapatkan gambar yang optimal. Lampu 

Kilat/Flash adalah alat bantu pemberi cahaya, 

baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 

Flash merupakan cahaya yang sangat kuat dan 
menyala sangat cepat. 


Pada body lampu kilat/flash tertera angka yang disebut 
Guide Number (GN), yaitu angka kekuatan flash. Semakin 
besar angka yang tertera maka kekuatan cahayanya 
pun akan semakin besar. 


Besarnya kekuatan cahaya berpengaruh dengan 

besar diafragma bukaan lensa. Sebagai contoh, jika kita 

menggunakan flash dengan guide number 28 dengan posisi pemotretan 7 meter 

dari objek maka diafragma yang kita butuhkan adalah f4 (28:7-4). Sedangkan 

jika menggunakan flash guide number 12 dengan posisi pemotretan 6 meter dari 
objek maka diafragma yang dibutuhkan adalah f2 (12:6-2). 


Sementara itu, lampu kilat/flash yang menempel pada kamera, guide number rata- 
ratanya adalah 12. 


FILM 


Ketika teknologi fotografi meng 
gunakan kamera konvensional 
(Analog), film menjadi bagian 
yang sangat penting karena film - 
merupakan media perekam gam Isoz071 
bar yang akan dihasilkan. Namun PUYIGKROW? 
dengan berkembangnya teknologi Buy 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Teknologi Fotografi 


kamera digital, film sedikit terlupakan. Pada kamera digital, media perekam tidak 
menggunakan film lagi, namun gambar yang direkam oleh sensor disimpan lang 
sung ke memory card. 


Dengan media film, hobi fotografi menjadi mahal. Selain terbatas dengan jumlah 
pengambilan gambarnya dan gambar yang dihasilkan masih harus melewati pro 
ses pencetakan yang cukup panjang, gambar yang terekam di film juga tidak bisa 
langsung diolah. Berbeda dengan teknologi digital yang menggunakan memory 
card, gambar yang dihasilkan dapat dilihat dan diolah langsung dalam kompu 
ter, dan jumlah pengambilan gambarnya pun tidak terbatas. Selain itu, dalam 
teknologi digital, jika gambar yang dihasilkan tidak bagus, Anda bisa langsung 
menghapusnya. 


Film merupakan lempengan tipis dengan campuran zat (emulsi) yang peka cahaya. 
Oleh sebab itulah maka film harus disimpan di dalam kotak atau tabung yang 
gelap, yang tidak terkena cahaya (Roll). 


Ada beberapa jenis film, di antaranya: 


1. Film Negatif 


Film negatif atau yang biasa disebut klise, merupakan film yang sudah memiliki 
citra yang terbentuk dari hasil pemotretan. Warna yang timbul berlawanan. 
Objek yang terang akan terekam menjadi ba 
gian yang gelap pada film karena objek yang 
terang memantulkan banyak cahaya ke film. 


2. Film X-Ray/Film Sinar-X 


Film ini biasanya digunakan dalam bidang ke 
dokteran dan pengobatan (Film Ronsen). Film 
ini dibuat kontras karena sinar-X dapat me 
nembus benda-benda padat seperti kulit. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


12 


Dari Hobi Jadi Profesional 


3. Polaroid Film 
Film ini menghasilkan foto dalam waktu singkat, tetapi tidak mempunyai 
negatif. Karena proses yang cepat, film ini sering dipakai di tempat-tempat 
wisata. 


SENSOR KAMERA DIGITAL 


Saat ini teknologi digital perlahan-lahan menggantikan sistem analog (manual). 
Dengan teknologi digital, kamera digital tidak menggunakan film sebagai media 
untuk merekam gambar. Pada kamera digital, intensitas cahaya yang masuk melalui 
lensa direkam oleh sensor perekam gambar, yang berfungsi untuk mengubah 
cahaya menjadi sinyal elektronik (electronic signal) yang kemudian disimpan pada 
media penyimpanan data (memory card) yang berbentuk data digital (binary 
code). 


Resolusi, sensitivitas, atau kepekaan dalam menangkap cahaya menjadi salah satu 
faktor penting dalam menentukan kualitas produk kamera digital. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


